Hukum Mengenakan Baju Yang Tertulis 
Padanya Lafzhul Jalaalah (Lafazh Allah) 

]q Q ) <■ J 

[ Indonesia - Indonesian - ] 


Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajid 

x*£- 

Penterjemah: www.islamqa.info 
Pengaturan: www.islamhouse.com 


islamhouse 


2013 - 1434 

IslamHouse, 


Hukum Mengenakan Baju Yang Tertulis 
Padanya Lafzhul Jalaalah (Lafazh Allah) 


Di daerah saya sekarang (Inggris) sedang ngetrend baju-baju yang 
bertuliskan lafzhul jalaalah (Allah). Penyebaran mode pakaian 
seperti ini dipandang sebagai sebuah kesalahan. Karena orang- 
orang memakainya tanpa ada rasa penghormatan, kadang kala 
memakainya untuk berkemul atau melemparkannya ke tanah. 
Disamping jika boleh memakainya, bolehkah mengenakannya 
masuk ke dalam WC? Bagaimanakah pendapat Anda dalam 
masalah ini? Semoga Allah membalas Anda dengan kebaikan. 


Alhamdulillah, baju-baju seperti itu tidak boleh 
diperjualbelikan dan dikenakan. Orang yang mengenakannya 
harus dilarang. Karena perbuatan tersebut, yaitu menulis 
lafzhul jalaalah padanya, termasuk merendahkan lafazh 
tersebut. Sudah barang tentu dapat menyeret kepada 
penghinaan lafazh Allah, seperti melemparnya ke tempat- 
tempat yang tidak kotor seperti kamar mandi -khususnya jika 
kotor dan ingin dicuci- atau bentuk-bentuk penghinaan lainnya. 
Kemudian jika Anda dan kaum muslimin lainnya tidak membeli 
baju-baju seperti itu berarti telah mempersempit 
pemasarannya yang secara otomatis para produsen baju-baju 
tersebut -jika tujuannya murni bisnis- tidak lagi menulis lafzhul 
jalaalah pada baju-baju yang diproduksinya. 


2 



